BAB 2 


Editing Foto 


Tool Menggambar 


Menggambar di Photoshop tidaklah serumit yang Anda kira. Di 
bawah adalah beberapa konsep dan tool dasar menggambar yang 
harus Anda pahami. 


DS File Edit Image Layer Select Filter Analysis 3D View Window Help | ag As wr Er ar NS on Pane » | Ocsuer Kala 


5) 2 


ia 
# 


peng asem aa KOS Sa aR an 


Te 


2S 


AOJUSTMENTS 


tt ide -2 OH 


- 
Fi 


Oa 


a. Ada empat tool menggambar, yaitu Brush, Pencil, Color 
Replacement, dan Mixer Brush. 


b. Tool gambar bekerja menggunakan warna depan. Pastikan 
Anda telah mengatur warna depan sebelum mulai melukis. 


c. Ketika tool menggambar aktif, kursor akan berubah mengikuti 
bentuk brush. 


d. Setting tool Brush bisa diakses dari panel Brushes. Versi lebih 
ringkas dapat dibuka dengan klik kanan di atas kanvas. 


Mengatur Setting Brush 


Panel Brush adalah salah satu fitur terbaik di Photoshop. Jika 
sudah menguasainya, menggambar di Photoshop akan terasa 
alami seperti menggambar di kertas biasa. Di bagian ini, kita akan 
belajar membuat brush custom untuk menggambar rambut. 


LANGKAH 1 


Aktifkan panel Brush dengan menekan F5. Aktifkan Brush Tipe 
Shape lalu pilih brush Spatter. Cobalah bermain dengan setting 
yang tersedia. Hasil pengaturan akan ditampilkan dalam kotak 
preview di bagian bawah panel. 


Lerusmpresers | erusn |aonesouRce| oo”) i-E| 


NA . 
3 | 22 

Brush Tip Shape IN GSRa 

ShapeDynamics Gl | 2» | 35 

Scattering a tp & y 

aa (3 713 | - 

Dual Brush gl) Sze 

Cor Dinamis : ——— 
V) Transfer (1 Fipx| |Fip Y 1 i 

Note G Angle: os 1 | 

Aa Sana & Roundness: 10056 | g 

Airbrush a Pena 
7) Smoothing a 

Protect Texture | yg Hang Pa 

| 


LANGKAH 2 


Salah satu fitur paling menarik adalah Shape Dynamic. Jika 
menggunakan Stylus Wacom, goresan brush bisa dibuat sangat 
alami mengikuti besarnya tekanan Wacom pada alas. 


16 


LANGKAH 3 


Control: Pen Pressure w 


Minimum Diameter 120p 
h 
Angle Jiter Oeb 
03 
Control: Off - 
Roundness Jitter (—a 
wb 
Control: off - 
( Fip X Jiter Fip Y Jiter 


“aU 


Kita bisa menyimpan setting brush ini dengan mudah. Klik ikon 
New Brush di bagian bawah panel lalu isikan nama brush. 


Name: Drawing Hair 


VI Capture Brush Size in Preset 


LANGKAH 4 


ng 2 


Turunkan Opacity brush di baris pilihan hingga 204. Lukis dengan 
warna hitam dan putih untuk menggambar helai-helai rambut. 


17 


Pa 


& Bp | mode: Normal » Jopactyi| 201 Je |lat 


LANGKAH 5 


Brush baru akan tersimpan di dalam daftar brush. Anda bisa 
membukanya dengan klik Edit - Preset Manager dan pilih Preset 
Type: Brushes. 


Preset Manager 


Preset Type: | Brushes 


Nisan 9 


“Ia ul 3 LI U 


“Ia ala « 
Tereluagi 


Baja 


“is «as @ 


8 (Is - Is «ls @i- 


ki 
kl Is ala «Is @l 


On ala « 


Membuat Brush dari Gambar 


Di Photoshop, Anda dapat membuat brush sendiri dari foto atau 
menggambarnya sendiri. Di sini, kita akan membuat brush dari 
tekstur. 


LANGKAH 1 


Mulai dengan membuat file baru untuk brush. Sesuaikan ukuran 
kanvas dengan ukuran brush yang diinginkan. Di sini, kita 
gunakan ukuran brush terbesar, yaitu 2.500 x 2.500 pixel. 


New 
Name: Unttled-2 
Preset: Custom ” Cancel ) 
Save Preset... | 
Width: 2500 pixels - D 3 Preset 
Height: | 2500| pixels v : 
Device Central... | 
Resolution: 300 pixels/inch ” 
Color Mode: RGB Color v  8Sbit - 
Background Contents: White - 
Image Size: 
&) Advanced 17,9M 


Color Profile: sRGB IEC61966-2.1 ” 


Pixel Aspect Ratio: Sguare Pixels ” 


LANGKAH 2 


Masukkan gambar yang ingin diubah menjadi brush. Di sini, saya 
menggunakan hasil scan tekstur tetesan cat air. 


LANGKAH 3 


Langkah selanjutnya adalah mengubah gambar menjadi hitam 
putih. Klik Image »- Adjustments »- Black and White. 


19 


Black and White Ea 
Preset: Custom hd 
Cancel 

Reds: BH 5 Yo 

Da Cat) 
4 az 

Yellows: 3 K5 VI Preview 

me 5) 

Greens: MH 30 So 

DB 

Cyans: HH 38 

MT 

Blues: M2 2 

Dn 

Magentas: | Me101ME3 

NN 

Aint | 

Hue 3 

Saturation Io 

ea Sa 


LANGKAH 4 


Perbaiki kontras brush dengan perintah Levels. Klik Edit - Image - 
Adjustments » Levels. 


Levels aj 
2 
Preset: Custom T3 Kr) 
Cancel 
Channel: RGB - 
Input Levels: (Auto) 
Options... 
#22 
MI Preview 
. 8 5 
33 1,12 249 
Output Levels: 
— 1! 
ji) 255 


LANGKAH 5 


Klik Edit » Define Brush. Di kotak dialog selanjutnya, isikan nama 
brush lalu klik OK. 


20 


Brush Name (mes 


ai 

an 

Fun Name: | watercolor OK 
Ar an) 
1951 


Brush sudah bisa digunakan. 


LANGKAH 6 


Brush ini bisa disimpan ke dalam format ABR. Klik Edit » Preset 
Manager. Pilih brush yang tadi kita buat lalu klik Save Set. Isikan 
nama file di kotak dialog Save yang muncul. 


Preset Manager -o -o- ea 
Preset Type: Brush » 1 
reset Type: Brushes - (bone 
O Or O-- ea ee 
JEkikakikakd Abat-it3b-3b: 
slal»—|»a|lalasIin|lw|alaja leo Save Set... 
1AAAAAAHOBANI: 
ale |l3la|s | 0 |uplas| am | ss | 2 || ae | 36 Ae 
“02 2 | ag “| @ .|e sk sasa 
3|lsl|esl2|s Imun la | 2 |ss |wo| 5 |as | 20 jas PA 
watercolor 


21 


Perintah Adjustment dan Adjustment Layer 


Photoshop memiliki menu khusus untuk editing, yaitu Edit - 
Adjustments. Di dalamnya terdapat lebih dari dua puluh perintah 
editing yang bekerja dengan sangat akurat. 


File Edit Layer Select Filter Analysis 3D View Window Help | Be 
Mode V. | 
TN 1 
Auto Tone Shiftx CtrleL aa 5 pa F3 
2 » 
Auto Contrast Ale Shifte CtrleL Am u 
Auto Color Shift Ctrl-B Pe 
Vibrance... 
Image Size... Alte Ctrlel ja Fans : ba 
Canvas Size... Alte Ctrl-C Maa P3 
Color Balance... Ctrt-B 


Image Rotation Black & White...” AltxShiftx Ctrl-B 


STP Photo Filt x. 
Trim... Shift: CtrlvA an 


2 & Channel Mixer... 
Reveal All Shift Ctrl-R 


Invert Ctrl-I 
Posterize... 
Threshold.., 
Gradient Map... 
Variables »| Selective Color... 


Duplicate... 
Apply Image... 
Calculations... 


Apply Data Set. 


Shadows/Highlights... 
Trap HDR Toning... 


Variations... 


Desaturate Shift- Ctrl-U 
Match Color... 
Replace Color... 


Egualize 


Perintah Adjustment dari menu Image bersifat desktruktif, yaitu 
mengubah pixel di dalam layer secara langsung. Proses ini cukup 
berisiko karena berpotensi merusak gambar asli. Photoshop juga 
memungkinkan Anda untuk menjalankan perintah Adjustment 
secara non-destruktif menggunakan Adjustment Layer. 


Adjustment Layer memiliki fungsi yang sama dengan perintah 
Adjustment, namun tanpa mengubah pixel asli. Adjustment Layer 
hanya mengubah tampilan layer-layer di bawahnya. Karena ber- 
bentuk layer, Adjustment Layer memiliki semua kelebihan layer, 
seperti Blending Mode, Opacity, dan Mask. 


Adjustment Layer dapat diakses melalui panel Adjustments. 


22 


D Curve Presets 


D Exposure Presets 


D Hue/Saturation Presets 


D Black & White Presets 
D Channel Mixer Presets 


Selective Color Presets 


a. Pilih Adjustment Layer yang ingin digunakan di area ini. 
Simpan kursor beberapa saat di atas ikon untuk menampilkan 
nama Adjustment Layer. 


b. Anda bisa mencoba salah satu preset yang tersedia. 
c. Klik ikon ini untuk memperbesar panel Adjustments. 


d. Klik ikon ini untuk mengubah Adjustment Layer ke Clipping 
Mask. Dengan cara ini, Adjustment Layer hanya akan 
memengaruhi layer di bawahnya. 


Memperkuat Intensitas Warna Foto 


Photoshop melihat informasi dalam gambar lebih baik dari mata 
Anda. Melalui adjustment layer, Photoshop bisa memperbaiki 
warna foto agar terlihat lebih hijau dan teduh. 

LANGKAH 1 


Klik File »- Open dan pilih gambar pemandangan yang akan kita 
edit. 


23 


LANGKAH 2 


Buka panel Adjustment, klik Windows » Adjustments. Dari daftar, 
klik ikon Hue/Saturation. Sambil melihat gambar, ubah parameter 


yang tersedia. 


aa Ea | 
Hue/Saturation Hue/Saturation custom .” 
105 ada | EP Cd Vj astor 1 
an Hue: - 
vera Pa 3 
Pan an Saturation: “17 
Es BAP Mx Te 
Lightness: “4 
amwmO2 03 


Di bawah adalah perbandingan sebelum dan setelah proses 


editing. 


24 


Membuat Foto Terasa Lebih Dramatis 


Berikutnya, kita coba mendramatisir pencahayaan dalam foto 
menggunakan kombinasi blend mode dan perintah Adjustment. 


LANGKAH 1 
Ambil gambar yang akan diedit. 


25 


LANGKAH 2 

Gandakan layer (Ctrl-J). Ubah blend mode layer ke Soft Light. 
LAveRs | CHANNELS |paTHsi| 4 

nga sj) Opacty: | 10056 

Lok: Iy ba Fil: 10000 | 

- (oa Background copy 

- AN | Background a 


SrerO0Ou 3 


LANGKAH 3 


Klik Image » Adjustments » Levels. Geser panah hitam dan panah 
putih ke tengah. Langkah ini akan menaikkan kontras gambar. 


Preset: | Custom 


Papa Cancel 
Channel: | RGB 6 
Input Levels: LC Auto ) 
Options... 
#2023 


M) Preview 


— CI 
38 | (00 | 


Output Levels: 


— 
le | 


LANGKAH 4 
Klik ikon Add Layer Mask untuk menambahkan layer mask. 
Lavers |cmawmets | patus | 


Soft Light wil opacty: | 10005 


Lok: If ba Fil: 10000 | 


TA 3 Background c... 


LANGKAH 5 


Klik Image » Apply Image. Gunakan setting seperti di bawah dan 
klik OK. 


Apply Image 


(- Source: | ML-219jpg 


Layer: | Merged 
Channel: | RGB 


Preview 


Target: ML-219.jpg (Back..., Layer ...) 


(- Blending: | Muttiply lb) 


Opacity: Yo 


Preserve Transparency 


Oak... 


LANGKAH 6 


Aktifkan Tool Brush. Lukis awan yang memancarkan cahaya 
dengan hitam. 


Menduplikasi Objek dalam Foto 


Dalam latihan ini, kita akan mencoba menduplikasi objek di dalam 
foto. 


LANGKAH 1 


Buka gambar. Duplicate layer Background dengan menekan 
Ctrl-J. 


27 


LANGKAH 2 


Gunakan tool Lasso Polygon lalu seleksi gundukan pertama. 
Balikkan seleksi dengan klik Select » Inverse lalu tekan tombol 


Delete untuk menghapus area terpilih. 


LANGKAH 3 


Klik Edit » Free Transform. Geser gundukan ke sebelah gundukan 
pertama. Tahan Shift lalu geser bingkai transformasi untuk 
mengubah ukurannya. Dari baris pilihan, klik ikon Apply untuk 
menerima proses transformasi. 


LANGKAH 4 


Di panel Layers, klik ikon Add Mask Layer. Lukis sisi luar objek 
dengan hitam hingga terlihat membaur dengan area sekelilingnya. 


LANGKAH 5 


Berikutnya, kita duplikasi domba pada gambar. Seleksi salah satu 
domba memakai tool Rectangular Marguee. Tidak perlu rapi, yang 
penting domba ini terpilih. 


29 


Aktifkan layer Background. Tekan Ctrl-J untuk menduplikasi 
domba. 


LANGKAH 6 


Klik Edit » Free Transform dan simpan domba sedikit lebih jauh di 
belakang. Tentu saja, semakin jauh maka objek terlihat semakin 
kecil. Jadi, perkecil ukuran domba. 


LANGKAH 7 


Di panel Layers, klik ikon Add Layer Mask. Dengan tool brush, 
lukis sisi luar domba dengan hitam hingga terlihat menyatu 
dengan gambar sekitarnya. 


30 


Proses Kloning untuk Menghilangkan Noda 
di Wajah 


LANGKAH 1 


Buka gambar yang ingin kita perbaiki. Duplikasi layer. Aktifkan 
tool Spot Healing Brush. 


« 1P Spot Hesing Brush Ta F) 
(P Hasing Brush Tool 3 
it Patch Tool 3 

| “ap Red Eye Tool 


LANGKAH 2 


Ubah ukuran brush ke 15 px dan turunkan nilai Hardness ke OX. 


y || Type: (OProximity Match (OCreate Texture ()Content-Aware | (VJ Sample All Layers 


1 
15 px 


| AP | bea Wa Normal 
Sae: 
2: 


Size: | Off v| 


LANGKAH 3 


Gunakan tool Zoom dan perbesaran tampilan wajah. Klik noda di 
wajah. Photoshop akan mengisi area tersebut secara otomatis 
dengan pixel yang sesuai. Klik pula pori-pori yang kelihatan besar 
dan kerutan di mata. 


LANGKAH 4 


Di bawah adalah hasil yang diperoleh. Anda dapat melihat hasil 
perubahan yang telah kita lakukan. 


32 


Menghilangkan Objek 


Selain untuk menduplikasi objek, proses cloning berguna juga 
untuk menghilangkan objek secara alami. 


LANGKAH 1 
Buka objek. Duplikasi layer Background. Aktifkan tool Patch. 


LAYERS , - 


1) 1@ 2pethesing Brush Tool 3 
@asingbrushTool 3 

- Ka atch Tool 3 
“tap KS Eye Tool :) 


LANGKAH 2 


Buat seleksi sekeliling objek dengan Patch Tool. Klik dan geser 
seleksi ke area yang sesuai. 


33 


LANGKAH 3 


Ulangi proses yang sama pada semua mobil di jalan. Untuk 
mempermudah, Anda bisa menyeleksi dengan tool Lasso lalu 


menggesernya dengan tool Patch. 


LANGKAH 4 


Setelah menghapus semua mobil, lanjutkan dengan merapikan 
gambar. Aktifkan tool Healing Brush. Di bawah, saya menandai 


area-area yang perlu diperbaiki. 


| | Seat Healing Brush Tool 3 
9. TN Pirering Brush Tool 3 

P3 Tool J 

tap Red Eye Tool 3 


34 


LANGKAH 5 


Di baris pilihan, pilih Mode: Replace dan Sample: All layer. Buat 
layer baru. Alt-klik gambar untuk menentukan sumber sample 
proses kloning. Klik gambar untuk memulai proses kloning. 


@- 2 GE | Mode: CESAENNNNNN || Source: Osampied Oratam: | (| Oatones same (Ri tara “| 


t 


LANGKAH 6 
Di bawah adalah hasil akhir yang kita peroleh. 


ye 8 


35 


